


SISTEM ABSENSI SISWA DAN GURU 
MENGGUNAKAN RFID BERBASIS INTERNET OF THINGS 
DI SMK TELEKOMUNIKASI HARKIT KETANGGUNGAN BREBES 


TUGAS AKHIR 


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk 
Menyelesaikan Studi Jenjang Program Diploma Tiga 


Oleh: 
Nama NIM 
1. Khaerul Umam 17041023 
2. Fatikhatus Sa'diyah 17040087 
3. Ulfah Fauziyah 17041198 


PROGRAM STUDI DIII TEKNIK KOMPUTER 
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL 
2020 


HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN 


Yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama (NIM) » 1. Khaerul Umam 17041023 
2. Fatikhatus Sa'diyah 17040087 
3. Ulfah Fauziyah 17041198 

Jurusan / Program Studi : DIII Teknik Komputer 

Jenis Karya - : Tugas Akhir 


Adalah mahasiswa Program Studi DIII Teknik Komputer Politeknik Harapan 
Bersama, dengan ini saya menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul 
“SISTEM ABSENSI SISWA DAN GURU MENGGUNAKAN RFID 
BERBASIS INTERNET OF THINGS DI SMK TELEKOMUNIKASI 
HARKIT KETANGGUNGAN BREBES” 

Merupakan hasil pemikiran dan kerjasama sendiri secara orisinil dan saya susun 
secara mandiri dan tidak melanggar kode etik hak karya cipta. Pada pelaporan 
Tugas Akhir ini juga bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar akademik tertentu di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila dikemudian hari ternyata Laporan Tugas Akhir ini terbukti melanggar 
kode etik karya cipta atau merupakan karya yang dikategorikan mengandung 
undur plagiarism, maka saya bersedia untuk melakukan penelitian baru dan 
menyusun laporannya sebagai Laporan Tugas Akhir, sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sesungguhnya. 


Tegal, 25 Juni 2020 










(Fatikhatus Sa' diyah) 


11 


(Khaerul Umam) (Ulfah Fauziyah) 


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
TUGAS AKHIR UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS 


Sebagai civitas akademika Politeknik Harapan Bersama Tegal, Kami yang 


bertanda tangan dibawah ini: 

Nama (NIM) . 1. Khaerul Umam 17041023 
2. Fatikhatus Sa'diyah 17040087 
3. Ulfah Fauziyah 17041198 

Jurusan / Program Studi : DIII Teknik Komputer 

Jenis Karya : Tugas Akhir 


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Politeknik Harapan Bersama Tegal Hak Bebas Royalti Noneksklusif (None- 
exlusive Royalty Free Right) atas Tugaas Akhir kami yang berjudul: 

SISTEM ABSENSI SISWA DAN GURU MENGGUNAKAN RFID 
BERBASIS INTERNET OF THINGS DI SMK TELEKOMUNIKASI 
HARKIT KETANGGUNGAN BREBES Beserta perangkat yang ada (jika 
diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Politeknik Harapan 
Bersama Tegal berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam 
bentuk pangkalan (database), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir kami 
selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak 
Cipta. 


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. 


Dibuat di : Tegal 


Pada Tanggal : 25 Juni 2020 












D ». da Li 
(Khaerul Umam) (Fatikhatus Sa” diyah) 


P3 AA 
UM 





Au "ks 
(Ulfah Fauziyah) 


ii 


HALAMAN PERSETUJUAN 


Tugas Akhir (TA) yang berjudul “SISTEM ABSENSI SISWA DAN GURU 
MENGGUNAKAN RFID BERBASIS INTERNET OF THINGS DI SMK 
TELEKOMUNIKASI HARKIT KETANGGUNGAN BREBES” yang disusun 
oleh: 











Khaerul Umam 17041023 


Fatikhatus Sa” diyah 17040087 
Ulfah Fauziyah 17041198 











Telah mendapat persetujuan dari pembimbing dan siap dipertahankan didepan tim 
penguji Tugas Akhir (TA) Program Studi D-III Teknik Komputer Politeknik 


Harapan Bersama Tegal. 


Tegal, 22 Juni 2020 
Menyetujui, 
Pembimbing I, Pembimbing II, 


b 





F wa 
Adi Candra Kusuma, M.Pd Abdul Basit, S.Kom.. MT 
NIPY.'09.015.229 NIPY. 01.015.198 





iv 


Judul 


Oleh 


Program Studi 


Jenjang 


HALAMAN PENGESAHAN 


SISTEM ABSENSI SISWA DAN GURU 
MENGGUNAKAN RFID BERBASIS INTERNET OF 
THINGS DI SMK TELEKOMUNIKASI HARKIT 


KETANGGUNGAN BREBES 
Nama NIM 
1. Khaerul Umam 17041023 
2. Fatikhatus Sa'diyah 17040087 
3. Ulfah Fauziyah 17041198 
Teknik Komputer 
Diploma III 


Dinyatakan LULUS setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas 
Akhir Program Studi DIII Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama 


Tegal 


Nama 
1. Ketua 
2. Anggota I 
3. Anggota II 


Tegal, 25 Juni 2020 
Tim Penguji: 
Tanda Tangan 


&—— 
Mengetahui, 


Studi DIII Teknik Komputer, 
Kk 


ik Hargpan Bersama Tegal 


:M. Teguh Prihandoyo, M.Kom 1. 
: Ida Afriliana, ST, M.Kom 2 
: Abdul Basit, S.Kom,.MT 35 







itekni 
YP AF 


HALAMAN MOTTO 


Jika engkau digunjing oleh orang lain maka diamlah seperti kepompong. 
Karena kepompong kelak kan menjadi kupu-kupu indah yang disukai oleh 
banyak orang. (Syekh Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin r.a) 

Ilmu pengetahuan adalah buruan dan tulisan adalah talinya. Maka ikatlah 
binatang buruanmu dengan tali yang kuat. (Imam Syafi'1) 

Apabila kamu menginginkan mutiara, maka kamu harus berani menyelam 
lautan yang dalam. (DR. HC. Ir.Soekarno) 

Demi Allah, tiada kebaikan dalam kehidupan dunia apabila sifat malu telah 
hilang. (Abu Tammam) 

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”. (Lessing) 

The more you love what you are doing, the more successful it will be for you. 
(Jerry Gillies) 

Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. ( OS Al 
Bagarah 153) 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. ( OS Al Insyirah 
5) 

Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. 
Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. (Abu Hamid 
Al Ghazali) 


vi 


HALAMAN PERSEMBAHAN 


Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul 
“SISTEM ABSENSI SISWA DAN GURU MENGGUNAKAN RFID 
BERBASIS INTERNET OF THINGS DI SMK TELEKOMUNIKASI 
HARKIT KETANGGUNGAN BREBES”. 

Tugas akhir ini dipersembahkan kepada : 


1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami 


dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan baik. 


2. Kedua orang tua ku yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan 


serta motivasi baik secara moril maupun materil dalam pembuatan laporan 


tugas akhir. 


3. Teman-teman tercinta terutama dari kelas 6 G DIII Teknik Komputer 


angkatan 2017, yang selalu memberi semangat dalam suka maupun duka 


selama pembuatan laporan tugas akhir sehingga dapat terselesaikan dengan 


baik. 


4. Kepala Sekolah SMK Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan, Bapak 


Aziz Royandi S.Pd 
5. Segenap keluarga besar Politeknik Harapan Bersama Tegal. 


6. Dosen Pembimbing, Bapak Adi Candra Kusuma, M.Pd dan Abdul Basit, 


S.Kom,. MT 


7. Semua keluargaku, yang telah senantiasa memberi motivasi dan do'a dalam 


pembuatan laporan Tugas Akhir. 


vii 


ABSTRAK 


Pencatatan daftar hadir siswa merupakan salah satu faktor penting dalam 
pengelolaan kedisiplinan. Informasi mengenai kehadiran seorang siswa dapat 
menentukan prestasi siswa atau kemajuan sekolah SMK Telekomunikasi Harapan 
Kita Ketanggunan Brebes. Alat pencatatan daftar hadir siswa sangat diperlukan 
karena berdasarkan observasi yang dilakukan di sekolah tersebut terdapat 
beberapa masalah dan kekurangan dari sistem daftar hadir yang biasanya 
dilakukan secara manual seperti boros dalam penggunaan kertas, waktu, tenaga. 
Tidak hanya itu penginputan absensi manual juga bisa mengalami kesalahan dan 
di repotkan dalam pembuatan rekap kehadiran siswa maupun pengelolaan nya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem absensi dengan 
menggunakan RFID (Radio Freguency Identification). Teknologi ini nantinya 
akan menggantikan peran kertas dan tinta untuk merekam kehadiran siswa dan 
guru agar mempermudah memudahkan petugas absensi dalam penginputan data 
yang praktis karena dapat mengambil dan menyimpan data absensi dari RFID tag 
langsung, mempermudah dalam pelaporan absensi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan.dan juga mengurangi penggunaan kertas absensi yang banyak 
sehingga dapat mengurangi biaya pencetakan dan pembelian kertas. Hasil 
menunjukkan bahwa sistem sudah mampu untuk mengelola proses absensi siswa 
dan guru SMK Telekomunikasi Harkit Ketanggungan dan sudah dapat dilaporkan 
dengan baik. 

Kata Kunci : Absensi Siswa dan Guru, RFID, NodeMCU ESP8266, SMK 
Telekomunikasi Harkit Ketanggungan. 


viii 


KATA PENGANTAR 


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, 
dan inayah-Nya hingga terselesaikannya laporan Tugas Akhir dengan judul 
“SISTEM ABSENSI SISWA DAN GURU MENGGUNAKAN RFID 
BERBASIS INTERNET OF THINGS DI SMK TELEKOMUNIKASI HARKIT 
KETANGGUNGAN BREBES”. 

Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang 
Program Diploma Tiga Politeknik Harapan Bersama Tegal. Selama melaksanakan 
Tugas Akhir tersusun dalam bentuk laporan ini, banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan. 

Pada kesempatan ini, tidak lupa kami ucapkan terimakasih yang sebesar- 
besarnya kepada: 

1. Bapak Mc. Chambali, B.Eng., E.E., M.Kom. selaku Direktur Politeknik 
Harapan Bersama Tegal. 

2. Bapak Rais, S.Pd, M.Kom selaku Ketua Program Studi DIII Teknik 
Komputer Politeknik Harapan Bersama Tegal 

3. Bapak Adi Candra Kusuma, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I. 

4. Abdul Basit selaku Dosen Pembimbing II. 

5. Semua pihak yang telah mendukung, membantu serta mendoakan 

penyelesaian Tugas Akhir ini. 

Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangan untuk 


pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan datang. 


Tegal, 25 Juni 2020 


DAFTAR ISI 


Halaman 
KAA IU DU Ea AN naa i 
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN oo... ii 
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI... iii 
HALAMAN PERSEEBUJUAN sie santa ana ega benua iv 
BALANAN PENGESAHAN basa maa Ben aa RaR V 
FIALAMAN MOTO one Pee BEN AB EA AN vi 
HALAMAN PERSEMBARAN (an AA UN aa vii 
AB RAI sense ab an asasi Ban asn asa tasik viii 
KATA PENGANTAR isesebtnga Sebunda Sae ea SE aa En ix 
DA ARA Pe na ea aan sa se x 
DAFTAR TABEL peta use Ganas naas xii 
DAFTAR GAMBAR oo ooominlenkak kaan nakas xii 
DAFI AR LAMPIRAN ain din Aman jaan Xiv 
BABI PENDAHULUAN pa NIAT 1 
Is Hatat Belakang sdr tanaka ananda man sn enakan 1 
1.2 Rumusan Masalah ...............ooooooonaaa 2 
1 Batasan: Masalah Aa MAN NB ena aa Bank 3 
174'Tujuai dan Manfaatkan anakan 4 
TASIK au ea ema ah membantai 5 
BABI “TINJAWAN PUS LAKA Sana An NN Ren uan 7 
2 NEO PEKAN NA BNN NAN F, 
22 kardasam Neo A3 SBAR AI UNSNUAN TE ANASN 11 
Dn OR ae ana ata 11 
De 2 DA DES Sain ke EN Ia 12 
DN aa aa Sana an Sa NO Sea 12 
22 Mysgl Mi sana snan guna nan sana 13 
PAN MN 0 ON NN DANA EN TPA EN Aan DA AN TN TP PAN NI 15 
2.26-Bahasan C4 sana naek amalan 15 
Dedeh WEOSIGkovikotninn nebak hukedhi yan be neh MOEk Kena Ra bah Hhatwgk Me basa DE Kala aa 16 
2:22 Arduino IDE as ai gann bai 18 
Da PE sea aman nana aman Ran 19 
D2 NONE PO 20 ata en PAN NU 21 
2.211 Modul RFID dan Tag RFID ..............oooooWoo. 24 
Pa ne laa 25 
2213 Kabel Jumper esa ena na nana nuansa 27 
2120114 Power Banks an anak aan 28 
AOA na an li SA Pan PEN PN NN PP AE TA 29 
22.9 Flowehart Prostat ena danau 30 


2.217 Unified Modeling Language (UML)... 32. 


BAB III METODOLOGI PENELITIAN... #W anak 38 
3,1 Prosedur Penelitian.» setetes kemanan 38 

3el. 4 -Rencana atai PIANO: nissan insan ana Dansa 38 

IL 2 AAS Ai men nana en bem han aaaabanaan an 38 

3.13 Rencana atau DESGIN asih hentanantanla ana memanen Belasandaka 39 

3514. TIP NEMENFASI ja ena nu kebana kan sesuai aa sandal 39 

32 Metode Pengumpulan Data ..oo.oo.o.mcco.ocoumusamuanan 40 

2 MAN Aa aa SENI PAN e EN Gta PE TS EA PE PE 40 

S2" MW AW ADCALA Ie ola KA ORARI RE 40 

2 dodi Literatur 40 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian...................oooooo. 41 

Su dal Waktu Penelitian but nan Daan 41 

2.32 Tempat Penelitan see emen yaa Seakan dna 41 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM............ooooinnnnnan 42 
4.1 Analisa Permasalahan............... oo 42 

4. 2 Analisa Kebutuhan Sistem.............. noona 43 

4.2.1 Analisa Perangkat Keras ..............ooooooo 42 

4.2.2 Analisa Perangkat Lunak...............oooen 44 

4, 3 Perancangan SISIEM, Ke.o.iooar inner memanen nana 45 

430 1USecase Diah Gmn enin en ea ang NA ena 48 

43,2 Activity DiagtTAm 41. an snes sangan 51 

4.3.3 Desain Input/Output..................ooooooo WWW. 53 

4. 4 Perancangan Hardware..............oooo#o#Wooaaaan 54 

BABY HASIL DAN PEMBAHASAN eta da nasib ana ba enak 56 
5. Implementasi SIStEIM Mia sen akan una Banana 56 

SL “Perangkat Keras sent in an nisan bana kaan Sa an 37 

5.12: “Tampilan Website». mon net mena asnnabesn nan 60 

3: 2 Hasil Pengujidit seh snsd hana nana an Kota anbusn hahk maha 64 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ee... ionnnnnnnnnnnnnnaaaannnk 66 
On Esiapu Lan se ena ba mna EA NEK TN Nan 66 

0 2 SATAN 4 ken bean akan en aan nb Tanaka 66 

DARI ARK PUSTAKA sa sent edan Dauh aan un Manan bana an ba 68 


xi 


DAFTAR TABEL 


Halaman 
Tabel &.1:Simbol Flow6ehart doa em enn maunamkamnl 30 
Tabel2:2 Simbol Use Case Dasar Manna aa NE E nah 34 
Tabel 2.3 Simbol State-DIAgTAM....i.io.#ooo.ooo0.Wooooomndaraaanang 36 
Tabel 4.1 Kebutuhan Perangkat Keras.......................eecooaaan 43 
Tabel 4.2 Kebutuhan Perangkat Lunak.....................oooooakan 44 
Tabel:5,1-Alat Beserta Keterangan was e0 at Penta akta pns sntaan tanya Mes tutasnan akh 59 
Tabel 5.2 Pengujian Kartu RFID ke RFID Reader...............ooWoWoo. 64 
Tabel5. 3 Pengujian. Lampu LED sni ana ta nas aan sean an talak 65 


xii 


DAFTAR GAMBAR 


Halaman 
Gambar 2:1:Gara: Kerja Website ain au iuniknaa aniinan 16 
Gambar 2,2 Esp 8200esasin ea balan banda bnab uda nan banana 21 
Gambar. 3 Pin BSP326 One be tas uiama ka atasaaaha hain 23 
Gambar 2:4 Modul RED va n en eenansnaayansmm asaa 23 
Gambar 2.5. Tag REID inka kerna ana anda Kalau Ra AA aan Kanan ata 25 
Gambar 2.6 Liguid Crsytal Display Arduino ..............ecobnka 26 
Gambar 2.7 Jumper Fimale to TOMO senam beban inka n 28 
Gambar 2:8 Power Banks Sans ama alam aan 29 
Gambar 2.9 Akrilik W. sinis ve sena ana aa mena 30 
Gambar 4.1 Diagram Blok Sistem Absensi ...............oeooonaaakkn 45 
Gambar 4.2 Flowehart Sistem Ls. kl nda taman batak asa 41 
Gambar 4:3 Usecase Sistem Absensi: 00tse ebeti belanak ka sa aah 49 
Gambar 4-4. Usecase Alat san bs ana Dalam alan 50 
Gambar 4.5 Activity Diagram Admin ..............ooooo WWW. 51 
Gambar 4.6 Activity Diagram Gutu .............o#Woooaaaaaan 52 
Gambar 4.7 Activity Diastam SISWA Le..ooooooo3aihmkkkuasinan 53 
Gambar Inpu Out AE OR Un 53 
Gambar 5.1 Tampak Atas Absensi .............ooo#WoWWookan 2 
Gambar 5.2 Tampak Samping AbSeNSi..................oooooWooaaalka 58 
Gambar 5, 3 RangkalAan, 1 inin ena nan bngn nd nun naa 58 
Gambar 54 Database tr. eo1esdlopstenkkonlasndoseta Matana base enamel jahat amalan 60 
Gambar 35 LO AE RSS BN 61 
Gambar 5.6 Tampilan Absensi di Website...................ooooooWoo 61 
Gambar 5.7 Cek Absensi Siswa Harian..................ooooWoooo WWW. 62 
Gambar 5.8 Cek Absensi Harian Guru .................oooooWooWoWWoW WWW. 62 
Gambar 5.9 Absensi Siswa yang Tidak Hadir ............oooaaa 63 
Gambar 5.10 Pengujian Absensi RFID....................ooooooaaaa 63 


DAFTAR LAMPIRAN 


Halaman 
bampran NOS LAS EA Al 
Lampiran 2 Surat Ketersediaan Observasi ................ooooooo Bi 
Lampiran 3 Surat Ketersediaan Dosen Pembimbing ..................oo. C1 
Lampiran 4 Foto Observasi .....»oooco cocoa Di 


xiv 
X1V 


BAB I 


PENDAHULUAN 


1.1 Latar Belakang 

Pencatatan daftar hadir siswa merupakan salah satu faktor penting 
dalam pengelolaan kedisiplinan.Informasi mengenai kehadiran seorang 
siswa dapat menentukan prestasi siswa atau kemajuan sekolah SMK 
Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggunan Brebes. Alat pencatatan daftar 
hadir siswa sangat diperlukan, karena berdasarkan observasi yang dilakukan 
di sekolah tersebut terdapat beberapa masalah dan kekurangan dari sistem 
daftar hadir yang biasanya dilakukan secara manual seperti di lihat dari 
aspek prasarana boros dalam penggunaan kertas, kemudian boros waktu 
karena absensi di lakukan oleh guru dengan memanggil nama siswa satu 
persatu sehingga memotong jam mata pelajaran, Tidak hanya itu dari aspek 
sumber daya manusia yaitu penginputan absensi manual yang di lakukan 
oleh petugas absensi juga dapat mengalami kesalahan dan petugas absensi 
di repotkan dalam pembuatan rekap kehadiran siswa maupun pengelolaan 
nya. 

Disisi lain seiring pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi 
saat ini, semakin memudahkan manusia untuk melakukan berbagai macam 
pekerjaan. Pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia secara manual 


kini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Salah satu contoh sistem 


1.2 


yang mengganti peran manusia dalam melakukan suatu pekerjaan adalah 
sistem identifikasi berbasis gelombang radio atau yang lebih dikenal dengan 
RFID, dimana teknologi ini terdiri dari reader (perangkat pembaca) dan tag 
(perangkat yang dibaca). Teknologi RFID juga tidak memerlukan kontak 
Langsung antara reader dan tagdalam proses penggunaanya (conctactless). 
Salah satu contoh dari aplikasi teknologi RFID adalah sistem absensi 
otomatis yang umumnya digunakan di sekolah, kantor, maupun perguruan 
tinggi. Salah satu kelebihan dari sistem absensi berbasis RFID ini selain 
karena biaya perancangan yang relatif murah, juga memiliki fleksibilitas 
yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan.Fleksibilitas dalam hal ini 
menyangkut pengaturan data apa saja yang diinginkan dalam sistem seperti 
personal data dan jumlah kehadiran. Maka dari itu dengan di buatnya Sistem 
Absensi Siswa dan Guru Menggunakan Rfid Berbasis Internet Of Things Di 
SMK Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggunangan Brebes diharapkan 


dapat lebih mempermudah petugas dalam mengolah data absensi. 


Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, adapun 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
merancang sistem absensi siswa dan guru menggunakan rfid berbasis iot di 
SMK Telekomunikasi Harkit Ketanggungan Brebes yang dapat memantau 


absensi sehingga mampu meringankan tugas Tata Usaha. 


13 Batasan Masalah 


Agar tidak terlepas dari maksud dan tujuan yang ada, maka masalah 


ini dibatasi pada : 


1. 


Sistem absensi siswa dan guru menggunakan RFID berbasis IOT di 


SMK Telekomunikasi Harkit Ketanggungan Brebes yang dapat di akses 


melalui jaringan lokal dilingkungan sekolah . 


Tools 


Software yang di perlukan meliputi: 


a. 


b. 


g. 


Bahasa Pemograman : C, PHP 
Database : MySOL 

Server : XAMPP 

Sistem Operasi : Windows 7 64bit 
Teks Editor : SubLime Text 3 
Aplikasi Pemograman : Arduino IDE 


Interfaces : Browser 


Hardwareyang di perlukan meliputi : 


a. 


b. 


Laptop 

Mouse 

RFID 

Tag RFID 
NodeMCU ESP8266 
Lampu LED 


Kabel jumper 


h. Kabel USB 
ii Power Bank 
j- LCD display 16 x 2 


k. Akrilik 


14 Tujuan dan Manfaat 


1.4.1 


1.4.2 


Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini ialah menghasilkan sistem absensi 

mahasiswa menggunakan rfid berbasis /oTyang dapat digunakan 
oleh siswa SMK Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan 
Brebes untuk memudahkan petugas absensi dalam penginputan data 
yang praktis karena dapat mengambil dan menyimpan data absensi 
dari RFID tag langsung, mempermudah operator sekolah dalam 
pelaporan absensi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.dan juga 
mengurangi penggunaan kertas absensi yang banyak sehingga dapat 
mengurangi biaya pencetakan dan pembelian kertas. 
Manfaat 
Manfaat dari penelitian ini di harapkan : 
1. Bagi Mahasiswa 

a.  Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari dunia kampus. 

b. Sebagai persiapan untuk menghadapi era perkembangan 


Technologi. 


c. Persyaratan dalam mencapai gelar ahli madya di 
politeknik harapan bersama tegal. 

2. Bagi SMK Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan Brebes 
Diharapkan mengurangi kemungkinan kesalahan input absensi 
oleh petugas, memudahkan petugas ketika menginput maupun 
rekap data absensi, hemat waktu dan tenaga, dapat juga 
mengurangi penggunaan kertas absensi yang banyak sehingga 
dapat mengurangi biaya pencetakan dan pembelian kertas. 

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama Tegal 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Manajemen 
sumber daya manusia serta menjadi bahan bacaan di 
perpustakaan Politeknik Harapan Bersama Tegal dan dapat 


memberikan referensi bagi adik tingkat. 


1.5 Sistematika Penulisan Laporan 
Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari enam bab, yang masing-masing bab 


dalam perincian sebagaiberikut: 


BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 


batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 


BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang penelitian terkait yang diambil dari 
abstrak jurnal yang kita dapatkan dan juga menjelaskan Landasan teori 
tentang kajian yang diteliti. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang Jangkah-langkah/tahapan perencanaan dengan 
bantuan beberapa metode, teknik, alat (tools) yang digunakan seperti 
Prosedur Penelitian, metode pengumpulan data serta tempat dan waktu 
pelaksanaan penelitian. 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan analisis semua permasalahan yang ada, dimana 
masalah- masalah yang muncul akan diselesaikan melalui penelitian. Pada 
bab ini juga dilaporkan secara detail rancangan terhadap penelitian yang 
dilakukan. Perancangan sistem meliputi Analisis Permasalahan, 
kebutuhan hardware dan software, perancangan (diagram blok, 


flowchart), perancangan database dan tabel. 


BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang uraian rinci hasil yang didapatkan dari penelitian 
yang dilakukan. Pada bab ini juga berisi analisis tentang bagaimana hasil 
penelitian dapat menjawab pertanyaan pada latar belakang masalah. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan kesimpulan seluruh isi laporan Tugas Akhir dan 


saran- saran untuk mengembangkan hasil penelitian ini. 


BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 


2.1 Teori Terkait 

Dalam pembuatan tugas akhir Sistm Absensi Siswa dan Guru 
Menggunakan RFID Berbasis IoT di SMK Telekomunikasi Harkit 
Ketanggungan Brebes ini terdapat beberapa tinjauan sumber pustaka, dan 
berikut adalah sumber pustaka yang digunakan sebagai referensi. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ressydha Fatima Lubis, dkk pada 
Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan RFID dan webcam yang sudah pernah 
dilakukan diantaranya adalah “Sistem Kehadiran Siswa Berbasis Rfid Dan 
Web” dimana hasilnya adalah sistem absensi menggunakan teknologi RFID 
yang di integrasi dengan web yang dapat di akses oleh siswa, guru dan orang 
tua.(1) Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Diah Aryani, dkk pada 
Tahun 2017 adalah “Prototype Sistem Absensi Dengan Metode Face 
Recognition Berbasis Arduino Pada Smk Negeri 5 Kabupaten Tangerang” 
dimana hasilnya adalah pada sistem absensi ini menggunakan mikrokontroller 
Arduino Uno sebagai tempat pemrosesan data yang di input dari perangkat - 
perangkat yang diprogram sebagai media inputan sehingga dapat bekerja sesuai 
dengan apa yang diperintahkan, setelah data yang masuk tersebut diolah maka 


akan dikirimkan kembali ke perangkat — perangkat yang diprogram sebagai 


media output sehingga dapat bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan. 
Media output yaitu, LCD 16x2 display lampu LED dan buzzer sedangkan 
media yang digunakan sebagai media input yaitu kamera webcam. (2) 
Penelitian yang dilakukan oleh Rudy Susanto, dkk pada Tahun 2009 adalah 
“Sistem Absensi Berbasis Rfid” dimana hasilnya adalah pada saat dosen akan 
mengajar, maka dosen membawa alat absensi ke dalam kelas. Kemudian ketika 
alat telah dinyalakan, siswa dapat mulai melakukan absen dengan mendekatkan 
kartu RDFI tag ke alat absensi. Bila sudah tersimpan maka akan ditampilkan 
tulisan OK pada layar LCD dan suara Buzzer akan muncul di alat. Setelah 
semua siswa absen, alat dapat dimatikan. Bila dosen mau membatasi 
keterlambatan 30 menit, maka sebelum mahasiswa melakukan absen, dosen 
harus mengaktifkan timer terlebih dahulu yang ada pada sisi belakang alat. Bila 
sudah melebihi 30 menit, maka mahasiswa tidak akan dapat melakukan absen, 
karena kartu tag yang didekatkan datanya tidak disimpan ke dalam memori 
EEPROM pada alat absensi. Pada perancangan sistem ini menggunakan 1 unit 
komputer yaitu yang digunakan di layanan mahasiswa, alat absensi akan 
diserahakan dosen ke layanan perkuliahan. Kemudian alat absensi dihubungkan 
ke komputer layanan, dan data yang tersimpan pada alat diambil sesuai jurusan, 
semester, kelas, mata kuliah dan dosen.|(3) Penelitian selanjutnya yang 
dilakukan oleh Rahmat Sufri, dkk pada tahun 2019 adalah “Analisis Kinerja 
Penggunaan Radio Freguency Identification (RFID) dan Ouick Response Code 


(OR Code) Pada Pencarian Data Medis” dimana hasilnya adalah Hasil uji tes 


kecepatan baca RFID lebih baik dibandingkan OR Code dari sisi kemudahan 
OR Code justru lebih mudah diterapkan, untuk melakukan pembacaan OR Code 
sehingga tdak membutuhkan perangkat khusus bisa digunakan hanya dengan 
personal komputer atau laptop yang dilengkapi kamera atau menggunakan 
smarphone yang sudah lengkapi aplikasi pembaca OR Code.(4| Penelitian 
selanjutnya yang dilakukan oleh Febry Eka Purwiantoro, dkk pada tahun 2019 
yaitu “ Pemanfaatan RFID (Radio Freguency Identification) Sebagai Alternatif 
Absensi Siswa (Studi Kasus : SMK Ar-Rahmah Sukabumi, Jawa barat” 
Hasilnya adalah systeminisudah mampu untuk mengelola data absensi siswa 
maupun guru hingga — pelaporan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan.Sehingga guru tidak perlu lagi melakukan absensi kepada 
siswanya secara manual, begitupula dengan guru yang tidak perlu lagi menulis 
tanda tangan di buku absensi sebagai syarat kehadiran.I5) Penelitian 
selanjutnya yang dilakukan oleh Kukuh Prasetiyo Aji, dkk pada tahun 2019 
yaitu “ Perancangan Sistem Presensi untuk Pegawai dengan RFID Berbasis IOT 
Menggunakan NodeMCU ESP8266”. Hasilnya adalah pembacaan RFID 
berhasil dilakukan dengan baik pada jarak 3-4 cm. Banyak jenis kartu yang bisa 
terbaca oleh RFID Reader, di karenakan kartu tersebut berfrekuensi 13.56MHz. 
Data yang diperoleh dari pembacaan RFID yang berupa kode Tag berhasil 
tersimpan pada database. Data presensi no, tag, nama, jabatan, tanggal, jam, 
dan keterenagan pada saat melakukan presensi dapat tersimpan secara otomatis 


pada database.|6| Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ayu Azura, dkk 


10 


pada tahun 2018 yaitu “ Rancang Bangun Sistem Absensi Mahasiswa 
Menggunakan Sensor RFID dengan Database Mysgl Xampp dan Interface 
Visual Basic ” dengan hasilnya adalah sistem yang mampu mendeteksi nomor 
IDkartu dan menyatakan mahasiswa hadir atau tidak hadirnya dengan toleransi 
waktu yangditetapkan. Sistem hanya mendeteksi masukan satu kartu dan tidak 
bisa mendeteksi masukanyang lebih dari satu. Jeda waktu pembacaan kartu satu 
dengan kartu berikutnya minimal 2 detik.Kartu RFID yang digunakan dapat 
diidentifikasi pada saat tegangan keluaran RFID reader 3,2 V dengan jarak 
baca maksimum reader terhadap kartu adalah 4 cm. Real Time ClockDS1307 
yang digunakan dapat bekerja selama maksimum satu jam dan tidak berfungsi 
jikadimatikan meskipun ada baterai.|(7| Penelitian selanjutnya yang dilakukan 
oleh Susi Susanti pada tahun 2014 yaitu “ Prototype Sistem Monitoring Siswa 
Menggunakan Teknologi RFID dan Sms Gateway Berbasis Client Server (Studi 
Kasus : SMA Santo Paulus Pontianak) “. Hasilnya adalah sistem dapat 
mengatasi kondisi yang mungkin terjadi pada saat proses verifikasi aktivitas 
siswa. Kondisi yang terjadi, yaitu verifikasi aktivitas siswa dengan scanning id 
tag siswa yang tidak terdaftar. Kemudian menguji proses verifikasi aktivitas 
siswa, diantaranya kehadiran, eskul, dan PR. Kondisi tersebut sudah dapat 
diatasi dengan fitur-fitur yang telah disediakan oleh sistem dan juga 
memberikan kemudahan bagi orang tua dengan persentase dalam memantau 
aktivitas anaknya dengan memberikan informasi kehadiran siswa, kehadiran 


eskul siswa, dan siswa yang tidak mengerjakan PR. Serta orang tua dapat 


2.2 


11 


mengubah datanya secara online tanpa harus pergi ke sekolah jika ada data 
yang salah dan perlu diubah.(8| Diharapkan alat yang dirancang dapat dipakai 
sebagai contoh dan apabila mungkin diaplikasikan di SMK Telekomunikasi 
Harapan Kita Ketanggungan Brebes dapat lebih mempermudah petugas absensi 
di sekolahan. 

Landasan Teori 

2.2.1 Sistem 

Sistem merupakan suatu alur input, proses, output dalam suatu 
lingkaran tertentu. Dengan demikian dapat dijelaskan kembali bahwa 
sistem merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh yang di dalamnya 
terdapat prosedur dan komponen yang saling berhubungan dan saling 
bergantung dalam suatu jaringan kerja untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu. 

Pada teori mengenai sistem informasi, Elizabeth Hardcastle 
menjelaskna pentingnya membedakan antara data dan informasi dalam 
bukunya (Hardcastle, 2008).Data adalah suatu fakta dasar yang bisa 
dalam bentuk angka atau pernyataan.Data bisa di peroleh dari suatu 
pengukuran. Sedangkan informasi adalah data yang telah di proses 
sehingga menjadi sesuatu yang bermakna. Sebuah sistem dapat 
didefinisikan sebagai kumpulan komponen yang bekerja sama menuju 
tujuan bersama. Tujuan dari sistem adalah untuk menerima masukan 


dan mengubahnya menjadi output. Hal ini dapat dilihat bahwa sistem, 


2522 


2123 


12 


data digunakan sebagai input untuk proses menciptakan informasi 


sebagai output (Hardcastle, 2008). 


Absensi 

Pencatatan jam hadir pada hadir pada kartu jam hadir yang 
dilakukan oleh pada setiap pegawai atau pekerja bisa mempengaruhi 
gaji bersih atau take home pay yang akan diterima oleh si pegawai atau 
pekerja setiap bulannya. 

Secara umum, jenis — jenis absensi menurut cara penggunaannya 
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1. Absensi Manual, yang merupakan cara penulisan kehadiran dengan 
cara menggunakan pena berupa tanda tangan. 

2. Absensi non manual, yang merupakan cara penulisan kehadiran 
dengan menggunakan alat terkomputerisasi, bisa menggunakan kartu 
RFID atau fingerprint. 

Internet of Things (IoT) 

Internet of Things (JoT) adalah sebuah konsep dimana suatu objek yang 

memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa 

memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia atau dari 
manusia ke komputer. Internet of Things (JoT) adalah struktur dimana 
objek, orang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan 


untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antara 


2.24 


13 


manusia ke manusia yaitu sumber ke tujuan atau interaksi manusia ke 
komputer. (Burange & Misalkar, 2015). 
IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, micro- 
electromechanical systems (MEMS), dan Internet. IoT menggunakan 
beberapa teknologi yang secara garis besar digabungkan menjadi satu 
kesatuan diantaranya sensor sebagai pembaca data, koneksi internet 
dengan bebarapa macam topologi jaringan, Radio Freguency 
Identification (RFID), wireless sensor network dan teknologi yang terus 
akan bertambah sesuai dengan kebutuhan (C. Wang et al., 2013). 
Cara kerja /oT, dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, 
di mana tiaptiap perintah argumen tersebut dapat menghasilkan suatu 
interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur 
tangan manusia dan tanpa dibatasi oleh jarak yang jauh. Internet 
menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Manusia 
dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari 
mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. 
MySOL 

MySOL pada awalnya diciptakan pada tahun 1979, oleh Michael 
Monty Widenius, seorang programer komputer asal Swedia. Monty 
mengembangkan sebuah sistem databse yang dinamakan UNIREG yang 


menggunakan koneksi low-level ISAM database engine dengan indexing. 


14 


Pada saat itu Monty bekerja pada perusahaan bernama 7TcX di 
Swedia.MySOL adalah database management system — yang 
menggunakan bahasa SOL sebagai bahasa penghubung antara perangkat 
lunak aplikasi dengan database server. Website tentu saja membutuhkan 
databse server untuk menampung berbagai macam informasi.Berbagai 
macam data dibutuhkan oleh website seperti username, password, font, 
URL, dan sejenisnya.MySOL adalah salah satu sistem manajemen 
database yang biasa digunakan untuk mengelola data tersebut. 

MySOL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk 
lisensi, yaitu Free Software (perangkat lunak bebas) dan Shareware 
(perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas).Jadi MySOL 
adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public 
License (GPL) sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau 
komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. 

Seperti yang sudah disinggung di atas, MySOL masuk ke dalam 
jenis RDBMS (Relational Database Management System).Maka dari 
itu, istilah semacam baris, kolom, tabel, dipakai pada 
MySOL.Contohnya di dalam MySOL sebuah database terdapat satu 
atau beberapa tabel. 

SOL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam 
pengambilan data pada relational database atau database yang 


terstruktur. Jadi MySOL adalah database management system yang 


2.23 


2210 


15 


menggunakan bahasa SOL sebagai bahasa penghubung antara perangkat 
lunak aplikasi dengan database server. 
Xampp 
Xampp adalah sebuah paket perangkat lunak (software) 
komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata 
Apache, MySOL (dulu) / MariaDB (sekarang), PHP, dan Perl.Program 
aplikasi XAMPP berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu 
berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. 
Dalam prakteknya, XAMPP bisa digunakan untuk menguji kinerja 
fitur ataupun menampilkan konten yang ada didalam website kepada 
orang lain tanpa harus terkoneksi dengan internet, atau istilahnya 
website offline. XAMPP bekerja secara offline layaknya web hosting 
biasa namun tidak bisa diakses oleh banyak orang.Maka dari itu, 
XAMPP biasanya banyak digunakan oleh para mahasiswa maupun 
pelajar untuk melihat hasil desain website sebelum akhirnya dibuat 
online menggunakan web hosting yang biasa dijual dipasaran. 
Bahasa C 
Bahasa Pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman 
komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi 
(general-purpose programming language), mulai dari sistem operasi 
(seperti Windows atau Linux), antivirus, software pengolah gambar 


(image processing), hingga compiler untuk bahasa pemrograman, 


227 


16 


dimana C banyak digunakan untuk membuat bahasa pemrograman lain 
yang salah satunya adalah PHP.Beberapa bahasa pemrograman ada 
yang mendukung konsep prosedural dan object sekaligus, contohnya 
bahasa pemrograman C--, Python dan PHP. 
Website 

Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di 
internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan 
serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan (home page) 
menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. 


Berikut di bawah ini gambar cara kerja website : 


& URL Pe Ta 





BNN NA aa 
Browser Tcpap 
Display 
HTTP response 
Client Server 


Gambar 2.1 cara kerja website 
Penjelasan untuk gambar cara kerja web diatas adalah USER atau 
pengguna yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui 
Web Browser (media untuk menuju URL yang diakses). Selanjutnya 
Web Browser tersebut mengirimkan permintaan berupa HTTP reguest 


kepada Web Server melalui layer-layer TCP/IP kemudian Web Server 


17 


memberikan Web files yang di-reguest jika ada. Web files yang telah 

diberikan tidak langsung ditampilkan/di-display begitu saja namun 

Web Server memberikan respon kembali ke Web Browser melalui 

HTTP response yang juga melalui layer-layer TCP/IP. Kemudian baru 

diterima oleh web browser lalu dikirimkan kepada user berupa 

Display. Secara umum cara kerja web adalah sebagai berikut: 

1. Informasi web disimpan dalam dokumen dalam bentuk halaman- 
halaman web (web page). 

2. Halaman web tersebut disimpan dalam computer server web. 

3. Sementara di pihak pemakai ada komputer yang bertindak 
sebagai computer client yang mana ditempatkan program untuk 
membaca halaman web yang ada di server web (browser). 

4. Browser membaca halaman web yang ada di server web. 

Ada 2 bagian utama dalam aplikasi web, yaitu yang pertama 
adalah sisi client dan yang kedua ialah sisi server. Sisi client dalam hal 
ini adalah PC atau bisa disebut juga dengan perangkat mobile yang 
terhubung ke jaringan internet. Client dapat mengakses aplikasi web 
melalui web browser, seperti mozilla firefox, google chrome, internet 
explorer, dan web browser lainnya. Sedangkan server adalah 
perangkat komputer dengan spesifikasi yang bagus dan digunakan 


untuk menyimpan aplikasi web beserta database server yang siap 


2:23 


18 


untuk diakses oleh client. Client bertugas meminta halaman web 
browser melalui web browser lalu web browser akan meneruskannya 
ke server yang mana aplikasi web berada. Selanjutnya komputer server 
akan mengolah permintaan dari client saat halaman web yang diminta 
ditemukan maka komputer server akan mengirimkannya ke computer 
client dan halaman web yang diminta akan ditampilkan di web browser 
pada computer client. 
Arduino IDE 

Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA. Arduino 
IDE juga dilengkapi dengan library C/Cw-4- yang biasa 
disebut Wiring yang membuat operasi input dan output menjadi lebih 
mudah. Arduino IDE ini dikembangkan dari software processingyang 
dirombak menjadi Arduino IDE khusus untuk pemrograman dengan 
Arduino.Program yang ditulis dengan menggunaan Arduino Software 
(IDE) disebut sebagai sketch. Sketch ditulis dalam suatu editor teks 
dan disimpan dalam file dengan ekstensi.ino. Teks editor pada 
Arduino Software memiliki fitur” 
seperti cutting/paste dan seraching/replacing sehingga — memudahkan 
kamu dalam menulis kode program. Pada Software Arduino IDE, 
terdapat semacam message boxberwarna hitam yang berfungsi 


menampilkan status, seperti pesan error, compile, dan upload program. 


229 


19 


Di bagian bawah paling kanan Software Arduino IDE, menunjukan 
board yang terkonfigurasi beserta COM Ports yang digunakan. 
PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman yang sering disisipkan ke 
dalam ' HTML.PHP sendiri berasal dari kata Hypertext 
Preprocessor.Sejarah PHP pada awalnya merupakan kependekan 
dari Personal Home Page (Situs personal).PHP pertama kali dibuat 
oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995.Pada waktu itu PHP masih 
bernama Form Interpreted (FI), yang wujudnya berupa sekumpulan 
skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. 

Bahasa pemrograman ini menggunakan sistem server- 
side. Server-side programming adalah jenis bahasa pemrograman yang 
nantinya script/program tersebut akan dijalankan/diproses oleh server. 
Kelebihannya adalah mudah digunakan, sederhana, dan mudah untuk 
dimengerti dan dipelajari. 

Semenjak PHP menjadi bahasa pemrograman yang open 
source, pengembang tidak perlu menunggu sampai dengan update 
terbaru rilis Bahasa pemrograman PHP membantu Anda untuk 
mengembangkan aplikasi berbasis web yang cukup kompleks, handal, 
dan cepat. Tergantung dari spesifikasi bisnis, penggunaan hosting, 


tingkat pengalaman, kebutuhan aplikasi, dan pengembangan 


20 


timeframe.Selain itu ada banyak PHP frameworks yang dapat anda 
pilih.Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman 
yang kebanyakan digunakan untuk mengembangkan website. Jadi 
sebenarnya untuk membuat sistem berbasis web tidak harus 
menggunakan PHP. Namun karena fiturnya yang menarik dan dirasa 
memudahkan, maka kebanyakan pengembangan menggunakan bahasa 
pemrograman ini.Sebelum ada PHP, pengembang kebanyakan 
menggunakan bahasa pemrograman HTML. Bahasa pemrograman ini 
sudah dapat membuat tampilan website, akan tetapi tampilan yang 
dihasilkan masih biasa saja. Biasa saja karena website masih bersifat 
statis atau tetap, tidak bisa menyesuaikan tampilan dengan kondisi 
pengguna. 

Semenjak adanya PHP maka pembuatan website dapat 
dikembangkan dan diatur agar menjadi website yang dinamis.Dimana 
website dapat menyesuaikan tampilan sesuai dengan perangkat yang 
digunakan oleh pengguna. Tidak hanya itu, website juga dapat 
melakukan input output dengan database.PHP sendiri biasanya 
disisipkan ke dalam kode HTML dan dikombinasikan dengan bahasa 
pemrograman lain, seperti CSS. 

CSS berasal dari kata Cascading Style Sheet.CSS adalah bahasa 
pemrograman yang digunakan untuk mengatur style di dalam website 


atau bisa disebut dengan kumpulan kode-kode yang bertujuan untuk 


21 


mengatur tampilan/layout halaman web supaya terlihat lebih menarik 
oleh pengunjung.Web programmer dan blogger menggunakan CSS 
untuk menentukan tata letak, warna, background, jenis font, ukuran, 
dan hampir semua hal yang berhubungan dengan tampilan website.Ini 
yang membuat CSS hampir ada di dalam banyak website di internet. 

CSS biasanya diletakkan pada file terpisah. Sehingga jika ada 
fungsi atau skrip yang ingin menggunakan CSS tinggal memanggilnya 
saja. Langkah ini akan menyederhanakan skrip HTML yang cukup 
panjang jika ingin merubah warna, font, dan lain sebagainya. 

Ada beberapa istilah yang biasanya muncul ketika Anda mengembangkan 
website menggunakan PHP. Karena pada saat proses pengembangan 
biasanya akan membutuhkan terintegrasi dengan sistem lain, seperti 
database. 


2.2.10 ESP 8266 





Gambar 2.2 ESP 8266 


22 


ESP 8266 merupakan modul wifi yang berfungsi sebagai 
perangkat tambahan mikrokontroler seperti Arduino agar dapat 
terhubung langsung dengan wifi dan membuat konsep TCP/IP. 

Modul ini membutuhkan daya sekitar 3.3v dengan memiliki tiga mode 
wifi yaitu station, acces point dan both(keduanya). Modul ini juga di 
lengkapi dengan prosesor, memori dan GPIO dimana jumlah pin 
bergantung dengan jenis ESP 8266 yang kita gunakan.Sehingga modul 
ini bisa berdiri sendiri tanpa menggunakan mikrokontroler. 
Selain itu kita bisa memprogram perangkat ini menggunakan Arduino 
IDE.Dengan menambahkan library ESP8266 pada board manager kita 
dapat denga mudah memprogram dengan basic program Arduino. 
Ditambah lagi dengan harga yang cukup terjangkau, kamu dapat 
membuat berbagai projek dengan modul ini.Maka dari itu bannyak 
orang yang menggunakannya untuk membuat projek Internet of Think 
(IoT). 

Sebagaimana board berbasis ESP8266 memiliki spesifikasi 
sebagai berikut : 

1. A 32 bit RISC CPU running at 80MHz 

2. 64Kb of instruction RAM and 96Kb of data RAM 

3. 4MB flash memory! Yes that's correct, 4MB! 

4. Wi-Fi 


5. 16 GPIO pins 


23 


6. RC,SPI 
TI. RS 
8. 1 ADC 


Untuk menggunakan board ini, pada prinsipnya sama dengan 
menggunakan board lain yang berbasis ESP8266. Anda bisa 
menggunakan firmware  NodeMCU, dan  memprogramnya 
menggunakan Lua. atau bisa juga kita membuat firmware sendiri 
menggunakan Arduino IDE. Yang perlu diperhatikan adalah, pastikan 


Arduino IDE yang digunakan sudah diinstal addon board ESP8266 


D 


G0 S 
papannan 


ube 
:n 
- N 
pn 
bj 
#p 
yp 
2D, 





Gambar 2.3 Pin ESP8266 


24 


22.11 Modul RFID dan Tag RFID 

RFID atau bisa disebut juga Radio Freguency Identification 
adalah sistem identifikasi berbasis wireless yang memungkinkan 
pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti barcode atau 
magnetic card. Alat ini menggunakan sistem radiasi elektromagnetik 
untuk mengirimkan kode. 

Tag RFID adalah alat yang melekat pada objek yang akan 
diidentifikasi oleh RFID Reader. Terdapat 2 jenis RFID Tag yaitu 
perangkat pasif dan aktif. Tag pasif tanpa menggunakan baterai 
sedangkan Tag aktif menggunakan baterai untuk berfungsi. Alat ini 
dapat berupa perangkat read-only yang berarti hanya dapat dibaca saja 
ataupun perangkat read-write yang dapat dibaca dan ditulis ulang.Alat 
ini hanya berisi sebuah Tag yang unik yang berbeda satu dengan yang 
lainnya. Jadi informasi mengenai objek yang terhubung ke tag ini 
hanya terdapat pada sistem atau database yang terhubung pada RFID 
Reader. 

Prinsip kerja RFID menggunakan sistem identifikasi dengan 
gelombang radio, karena itu minimal dibutuhkan dua buah perangkat 
agar alat ini dapat berfungsi, adapun perangkat yang dibutuhkan 


disebut Tag dan Reader. 


25 


FERARA 
MAIISI 


f 
C 
te 
te 
C 
C 


CT GH 





Gambar 2.4 Modul RFID 





2488p 520 2424894000 


Gambar 2.5 Tag RFID 
2.2.12 LCD 

LCD (Liguid Crystal Display) 16x2 adalah jenis media 
tampilan atau display dari bahan cairan kristal sebagai penampil 
utama. LCD 16x2 dapat menampilkan sebanyak 32 karakter yang 
terdiri dari 2 baris dengan tiap baris menampilkan 16 karakter. Pada 
Arduino untuk mengendalikan LCD Karakter 16x2 untuk librarynya 
secara default sudah ada librarynya yaitu LiguidCrystal.h. LCD ada 
bermacam-macam ukuran 8xl, 16xl, 16x2, 16x4, 20x4. Untuk 


mengendalikan atau mengontrol macam-macam LCD Karakter di atas 


26 


dapat menggunakan Tutorial ini, perbedaannya hanya pada inisialisasi 
jumlah kolom dan baris. 

Liguid Crystal Display (LED) suatu komponen yang dapat 
menampilkan tulisan.Salah satu jenisnya memiliki dua baris dengan 
setiap baris terdiri dari 16 karakter.LCD seperti itu bisa disebut LCD 
16x2 Cm. 

Spesifikasi dari LCD 16x2 yang tersedia antara lain : 
1. Terdiri dari 16 kolom dan 2 baris 

2. Dilengkapi dengan back light 

3. Mempunyai 192 karakter tersimpan 

4. Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit 


5. Terdapat karakter generator terprogram 


Contrast 
Backlight (t) 
Backlight (-) 


259 
S5 





Gambar 2.6Liguid Crystal Display Arduino 
Pin — pin LCD 16x2 dan keterangannya 
Keterangan : 
GND : catu daya OVdc 


VCC : catu daya positif 


2.2.3 


21 


Constrate : untuk kontras tulisan pada LCD 


RS atau Register Select : 


High : untuk mengirim data 
Low : untuk mengirim instruksi 
R/W atau Read/Write 

High : mengirim data 

Low : mengirim instruksi 


Disambungkan dengan LOW untuk pengiriman data ke layar E 
(enable) : untuk mengontrol ke LCD ketika bernilai LOW, LCD tidak 
dapat diakses. 
DO — D7 - Data Bus 0—7 
Backlight 4 : disambungkan ke VCC untuk menyalakan lampu latar 
Backligh— : disambungkan ke GND untuk menyalakan lampu latar. 
Kabel Jumper 

Kabel jumper adalah kabel elektrik untuk menghubungkan antar 
komponen di breadboard tanpa memerlukan solder. Kabel jumper 
umumnya memiliki connector atau pin di masing-masing ujungnya. 
Connector untuk menusuk disebut male connector, dan connector 


untuk ditusuk disebut female. 


28 


Female to Female 
Kabel jumper yang satu ini sangat berguna untuk 
menghubungkan antar module yang memiliki header male yang 
nantinya akan berperan sebagai outputnya. Adapun panjang dari 
kabel Female to Female kurang lebih dari 20 cm dimana nantinya 


anda akan mendaapatkan sebanyak kurang lebih dari 20 buah. 





Gambar 2.7 Jumper Female to Female 
2.214 Power Bank 
Bank daya adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk 
memasukkan energi listrik ke dalam baterai yang bisa diisi ulang tanpa 
harus menghubungkan peranti tersebut pada outlet listrik. Pengisi 
baterai ini tergolong portabel karena berbeda dengan pengisi baterai 


yang harus dihubungkan pada outlet listrik. 


29 





Gambar 2.8 Power Bank 


2.215 Akrilik 

Akrilik (Acrylic) merupakan plastik yang menyerupai kaca, 
namun memiliki sifat-sifat yang membuatnya lebih unggul dari pada 
kaca dalam banyak cara salah satunya dari perbedaan sifatnya yaitu 
dari kelenturan dari akrilik (Acrylic) itu sendiri. Di butuhkan suhu dari 
250 derajat farenheit hingga 300 derajat farenheit (dari 121 derajat 
celcius sampai 149 derajat celcius) adalah semua yang diperlukan 
untuk membengkokkan dan membentuk plastik akrilik (Acrylic). 
Ketebalan akrilik bening yang di gunakan untuk pembuatan project ini 


adalah 2 mm. 


30 





Gambar 2.9 Akrilik 


2.216 Flowchart Program 


Flowchart adalah bagan alir yang menggambarkan tentang 


urutan langkah jalannya suatu program dalam sebuah bagan dengan 


simbol-simbol bagan yang sudah ditentukan. 


Adapun simbol-simbol flowchart program adalah sebagai berikut : 


Tabel 2.1simbol Flowcart 





Simbol 


Keterangan 





“ 








Terminator / Terminal 
Merupakan simbol yang digunakan untuk 
menentukan state awal dan state akhir suatu 


Slowchart program. 








31 





Preparation / Persiapan 

Merupakan simbol yang digunakan untuk 
mengidentifikasi variabel-variabel yang akan 
digunakan dalam program. Bisa berupa 
pemberian harga awal, yang ditandai dengan 
nama variabel sama dengan (“”) untuk tipe 
string, (0) untuk tipe numerik, (.F./.T.) untuk 
tipe Boolean dan ((//!) untuk tipe tanggal. 





Input output / masukan keluaran 

Merupakan simbol yang digunakan untuk 
memasukkan nilai dan untuk menampilkan 
nilai dari suatu variabel. Ciri dari simbol ini 
adalah tidak ada operator baik operator 
aritmatika hingga operator perbandingan. 
Yang membedakan antara masukan dan 
keluaran adalah jika Masukan cirinya adalah 
variabel yang ada didalamnya belum 
mendapatkan operasi dari operator tertentu, 
apakah pemberian nilai tertentu atau 
penambahan nilai tertentu. Adapun ciri untuk 
keluaran adalah biasanya variabelnya sudah 
pernah dilakukan pemberian nilai atau sudah 
dilakukan operasi dengan menggunakan 
operator tertentu. 





Process / Proses 

Merupakan simbol yang digunakan untuk 
memberikan nilai tertentu, apakah berupa 
rumus, perhitungna counter atau hanya 
pemrian nilai tertentu terhadap suatu variable 











Predefined process / Proses terdefinisi 
Merupakan simbol yang penggunaannya 
seperti link atau menu. Jadi proses yang ada di 
dalam simbol ini harus di buatkan penjelasan 
flowchart programnya secara tersendiri yang 
terdiri dari terminator dan diakhiri dengan 
terminator. 








32 





Decision / simbol keputusan 

Digunakan untuk menentukan pilihan suatu 
kondisi (ya atau tidak). Ciri simbol ini 
dibandingkan dengan simbol-simbol flowchart 
program yang lain adalah simbol keputusan ini 
minimal keluaran arusnya 2 (dua), jadi Jika 
hanya satu keluaran maka penulisan simbol ini 
adalah salah, jadi diberikan pilihan jika 
kondisi bernilai benar (true) atau salah (false). 
Sehingga jika nanti keluaran dari simbol ini 
adalah lebih dari dua bisa dituliskan. 

Khusus untuk yang keluarannya dua, harus 
diberikan keterangan ya dan tidaknya pada 
arus yang keluar. 





OL 


Connector 

Konektor dalam satu halaman merupakan 
penghubung dari simbol yang satu ke simbol 
yang lain. Tampa harus menuliskan arus yang 
panjang. Sehingga akan lebih 
menyederhanakan dalam penggambaran aliran 
programnya, simbol konektornya adalah 
lingkaran, sedangkan Konektor untuk 
menghubungkan antara simbol yang satu 
dengan simbol yang lainnya yang berbeda 
halaman, maka menggunakan simbol konektor 
yang segi lima, dengan deberikan identitasnya, 
bisa berupa charater alpabet A — Z atau a — z 
atau angka 1 sampai dengan 9. 











Arrow / Arus 

Merupakan simbol yang digunakan untuk 
menentukan aliran dari sebuah flowchart 
program. Karena berupa arus, maka dalam 
menggambarkan arus data harus diberi simbol 
panah. 








2.217 Unified Modeling Language (UML) 


UML adalah 


sekumpulan alat yang digunakan untuk 


melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak 


38 


berbasis objek.UML juga menjadi salah satu cara untuk 
mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. Aplikasi 
atau sistem yang tidak terdokumentasi biasanya dapat menghambat 
pengembangan karena developer harus melakukan penelusuran dan 
mempelajari kode program. UML juga dapat menjadi alat bantu 
untuk transfer ilmu tentang sistem atau aplikasi yang akan 
dikembangkan dari satu developer ke developer lainnya. Tidak hanya 
antar developer terhadap orang bisnis dan siapapun dapat memahami 
sebuah sistem dengan adanya UML. (25). 

UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, 
memyvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu 
sistem informasi.UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk 
analisis dan desain berorientasi objek oleh Grady Booch, Jim 
Rumbaugh, dan Ivar Jacobson.Namun demikian UML dapat 
digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem 
informasi. Penggunaan UML dalam industri terus meningkat. Ini 
merupakan standar terbuka yang menjadikannya sebagai bahasa 
pemodelan yang umum dalam industri peranti lunak dan 
pengembangan sistem. (26|. UML menyediakan diagram untuk 


memodelkan aplikasi berorientasi objek, yaitu: 


a. 


34 


Use Case Diagram menggambarkan sejumlah external 
actorsdan hubungannya ke use case yang diberikan oleh sistem. 
Use case adalah deskripsi fungsi yang disediakan oleh sistem 
dalam bentuk tekssebagaidokumentasi dari use case symbol 
namun dapat juga dilakukan dalam activity diagram. Use case 
digambarkan hanya yang dilihat dari luar oleh actor (keadaan 
lingkungan sistem yang dilihat user) dan bukan bagaimana 
fungsi yang ada di dalam sistem. 


Tabel 2.2. Simbol Use Case Diagram 





NO | GAMBAR | NAMA KETERANGAN 
Menspesifikasikanhimpunan 
! Kk au berinteraksi dengan use case. 
Hubungan dimana perubahan 
yang terjadi pada suatu 


2 Dependenc 
elemen mandiri (independen) 


Sena » le 
akan mempengaruhi elemen 
yang bergantung padanya 


elemen yang tidak mandiri 


(independen). 





Hubungan dimana objek anak 


: MEN aNA (descendent) berbagi perilaku 




















33 





tion 


dan struktur data dari objek 
yang ada diatasnya objek 


induk (oncestor). 





Include 


Menspesifikasikan bahwause 


sumber secara eksplisit. 





Extend 


Menspesifikasikan bahwa use 


case — target memperluas 
perilaku dari use case sumber 


pada suatu titikyangdiberikan. 





Association 


Apa yang menghubungkan 


antara  objeksatu dengan 


objek lainnya. 





Sistem 


Menspesifikasikan paket 


yang menampilkan sistem 


secara terbatas. 











Use Case 








Deskripsi dari urutan aksi- 
aksi yang ditampilkan sistem 
yang menghasilkan suatu 


hasil yang terukur bagi suatu 


aktor. 








36 





Collaboratio 


14) 


Interaksi aturan-aturan dan 
elemen lain yang bekerja 
sama untuk menyediakan 
prilaku yang lebih besar dari 
jumlah danelemen-elemen 


(Sinergi). 





10 








Note 








Elemen fisik yang eksis saat 
aplikasi dijalankan 
danmencerminkan 

suatusumber daya 


komputasi. 








b. State Diagram menggambarkan semua state (kondisi) yang 


dimiliki oleh suatu object dari suatu class dan keadaan yang 


menyebabkan state berubah. Kejadian dapat berupa object lain 


yang mengirim pesan. State class tidak digambarkan untuk semua 


class, hanya yang mempunyai sejumlah state yang terdefinisi 


dengan baik dan kondisi class berubah oleh state yangberbeda. 


Tabel 2.3. Simbol State Diagram 





Notasi 


Penjelasan 








— 


State, digambarkan berbentuk segi empat 
dengan sudut membulat dan memiliki nama 


sesuai kondisina saat itu 











24 





Awal (start), digunakan untuk 
menggambarkanawal dari kejadian dalam 


suatu diagram statechart 





Titik akhir (end), digunakan untuk 
menggambarkan akhir dari kejadian dalam 


suatu diagram suatu diagramstatechart 





Guard, yang merupakan syarat terjadinya 








(guard) transisi yang bersangkutan 
Poit, digunakan untuk menggambarkan 
apakah akan masuk (entry point) ke dalam 
—  » | state atau akan keluarlexit point) 
Event “Event, digunakan untuk mendeskripsikan 





kondisi yang menyebabkan sesuatu pada 


state 








BAB III 


METODOLOGI PENELITIAN 


31 Prosedur Penelitian 


Prosedur penelitian memuat beberapa hal yaitu : 


3.1.1 Rencana / Planning 
Rencana atau Planning merupakan langkah awal dalam 
melakukan penelitian. Melakukan perencanaan dalam project Sistem 
Absensi Siswa dan Guru Menggunakan RFID Berbasis Internet Of 
Things Di SMK Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan Brebes 
dengan cara observasi, mencari referensi teori, pembuatan sistem 


sampai dengan pengujian. 


3.1.2 Analisa 

Analisa berisi langkah — langkah awal pengumpulan data, 
penyusunan pembuatan Sistem Absensi Siswa dan Guru 
Menggunakan RFID Berbasis Internet Of Things Di SMK 
Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan Brebes sehingga 
menghasilkan suatu sistem absensi yang dapat di gunakan di SMK 
Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan Brebes. Analisa data ini 
di mulai dari menelaah data secara keseluruhan yang telah tersedia 


baik itu pengamatan, wawancara, catatan lapangan maupun lainnya. 


38 


39 


3.1.3 Rancangan atau Desain 

Perancangan sistem merupakan tahap pengembangan setelah 
analisis sistem dilakukan. Melakukan perancangan terhadap aplikasi 
dan alat yang akan dibuat dalam bentuk sebuah alat termasuk 
kebutuhan software dan hardware yang dibutuhkan. Membuat aplikasi 
dan alat dengan menggunakan Bahasa pemrograman C#, dan bahasa 
pemrograman yang digunakan ESP8266. Dalam perancangan ini akan 
memerlukan beberapa hardware yang akan di gunakan seperti 


ESP8266, Modul RFID, Tag RFID, Lcd, Kabel Jumper, Acrylic. 


3.1.4 Implementasi 
Hasil dari penelitian ini akan diuji coba real untuk menilai 
seberapa baik Sistem Absensi Siswa dan Guru Menggunakan RFID Di 
SMK Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan Brebes yang telah 
dibuat serta memperbaiki bila ada kesalahan — kesalahan yang terjadi. 
Setelah dilakukan pengujian maka aplikasi dan alat tersebut akan di 
implementasikan di SMK Telekomunikasi Harapan Kita 


Ketanggungan Brebes. 


40 


3.2 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu : 


3.2.1 Observasi 
Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan 
mengadakan penelitian dan peninjauan langsung ke SMK 
Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan Brebes.Metode 
pengumpulan data melalui pengamatan yang meliputi lokasi dan alat — 
alat yang digunakan dalam pembuatan Sistem Absensi Siswa dan 
Guru Menggunakan RFID Di SMK Telekomunikasi Harapan Kita 


Ketanggungan Brebes. 


3.2.2 Wawancara 
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 
adalah dengan wawancara. Wawancara dengan Kepala Sekolah Bapak 
Aziz Royaldi S.Pd dan petugas Tata Usaha Ibu Rahayu SMK 
Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan Brebes untuk 
mendapatkan informasi dan keterangan untuk dijadikan panduan 
tentang semua hal yang berhubungan dengan project yang akan dibuat 
dan di implementasikan di SMK Telekomunikasi Harapan Kita 
Ketanggungan Brebes. 
3.2.3 Studi Literatur 
Metode ini adalah metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan teori — teori yang mendukung dan membaca sumber 


seperti buku, jurnal dan lainnya yang membahas tentang Sistem 


41 


Absensi Siswa dan Guru Menggunakan RFID Di SMK 
Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan Brebes sebagai panduan 


untuk membuat penelitian ini. 


3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 
3.3.1 Waktu Penelitian 
Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah dari bulan 
Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. 
3.3.2 Tempat Penelitian 
Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah SMK 


Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan Brebes 


BAB IV 


ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 


4.1 Analisa Permasalahan 

Pencatatan daftar hadir siswa merupakan salah satu faktor penting 
dalam pengelolaan kedisiplinan.Informasi yang mendalam dan terperinci 
mengenai kehadiran seorang siswa dapat menentukan prestasi siswa atau 
kemajuan sekolah SMK Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggunan 
Brebes.Alat pencatatan daftar hadir siswa sangat diperlukan, karena dengan 
sistem daftar hadir yang biasanya dilakukan secara manual banyak 
kekurangan seperti boros dalam penggunaan kertas, memotong waktu jam 
mengajar, boros tenaga dan bisa terjadi kesalahan dalam penginputan 
maupun rekap absensi. 

Berdasarkan dari beberapa hal tersebut dapat diambil beberapa 
permasalahan yaitu bagaimana membuat sistem absensi menggunakan RFID 
berbasis IOT yang dapat digunakan oleh siswa dan guru SMK 
Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan Brebes untuk memudahkan 
petugas absensi dalam penginputan data yang praktis karena dapat 
mengambil dan menyimpan data absensi dari RFID tag sehingga di 


harapkan dapat memberikan sebuah solusi dari permasalahan absensi yang 


42 


4.2 


43 


ada di sekolah dan dapat membantu petugas absensi dalam mengelola data 


absensi sekolah. 


Analisa Kebutuhan Sistem 
Analisa kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan apa saja 
dalam penelitian, Spesifikasi kebutuhan merinci tentang hal-hal yang 
dilakukan saat pengimpletasian. Analisa ini dipergunakan untuk 
menentukan keluaran yang akan dihasilkan sistem, masukan yang dihasilkan 
sistem, lingkup proses yang digunakan untuk mengolah masukan menjadi 
keluaran serta kontrol terhadap sistem. 
421 Analisa Perangkat Keras 
Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer 
yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang 
berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses 
komputerisasi. Perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan 
sistem absensi ini adalah : 


Tabel 4. 1 KebutuhanPerangkatKeras 

















No Kebutuhan Spesifikasi 
1. Laptop Asus X453M 
2. Mouse - 
NodeMCU - 
: ESP8266 
4. RFID Reader RC522 

















44 
































5. RFID Tag 13.56 Mhz 

6. LCD 16x2 

TI: LED - 

9. Kabel Jumper Female to female 
10. Kabel USB - 

11. Power Bank - 

12, Akrilik - 








4.2.2 Analisa Perangkat Lunak 


Perangkat lunak adalah sebuah data yang diprogram dan 


disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik tetapi terdapat 


dalam komputer.Software atau perangkat lunak dapat berupa 


program atau menjalankan suatu perintah atau intruksi yang dengan 


melalui software (perangkat lunak) komputer dapat beroperasi atau 


menjalankan suatu perintah. Dapat dikatakan perangkat lunak 


bekerja didalam perangkat keras.Software yang digunakan dalam 


pembuatan sistem absensi ini adalah : 


Tabel 4.2 KebutuhanPerangkatLunak 























No Kebutuhan Versi 
1g Sistem Operasi Windows 7 
2, Software Arduino IDE 1.6.10 Hourly 
3. Xampp V2 








45 





4. Sublime - 

















4.3 Perancangan Sistem 
Dalam proses awal perancangan sistem perlu adanya spesifikasi yang 
harus ditentukan untuk hasil perancangan nantinya. Untuk merancang 


sistem absensi siswa dan guru ini ditentukan spesifikasi sebagai berikut : 






RFID TAG 






RFID RC522 NodeMCU USB SERIAL 
ESP8266 








PC & WEB 
ABSENSI 


LCD 16X2 






Gambar 4.1 Diagram Blok Sistem Absensi 
Diagram blok digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang ada 
pada dalam sistem agar dapat lebih dipahami cara kerja sistem yang akan 


dibuat, maka perlu dibuat gambaran sistem yang sedang berjalan. 


1. 


46 


Blok Input 

RFID Reader berfungsi untuk membaca ID RFID 
yangterdapat di kartu RFIDdengan jarak paling jauh 3 cm. 
Selanjutnya, akan di proses oleh NodeMCU 8266 akan di kirim ke 


website monitoring absensi. 


Blok Process 

Proses pada penelitian sistem absensi siswa dan guru 
menggunakan RFID di SMK Telekomunikasi  Harkit 
Ketanggungan Brebes ini menggunakan alamat website yang 
kemudian akan di tangkap oleh NodeMCU 8266 melalui jaringan 
wifi. 
Blok Output 

Pada penelitian ini menggunakan LCD 16x2 sebagai 
output. LCD akan secara otomatis menampilkan hasil output 
ketika kartu RFID di tempelkan pada RFID Reader. Sedangkan 
LED sebagai output untuk memberikan informasi kartu RFID 
berhasil di gunakan atau tidak, dengan cara ketika berhasil maka 


lampu LED akan berkedip. 


1. 


Flowchart Sistem 


RFID Tag 


RFID Reader 


NodeMCU 


Connect ke server 


PHP menerima input 


Data di olah dan di 
simpan di database 


PHP tampilin ke web 


PHP kirim data ke 


Minta data dari server 


NodeMCU hasil 
olahan 











Terima dan 
analisa data 





Tampilan gagal di LCD 


Tampil berhasil di layar LCD 


LED kedip 2 kali 


Selesai 


Gambar 4.2 Flowchart Sistem 







Lampu LED menyala 


4T 


4.3.1 


48 


Flowchart sistem merupakan bagan yang menunjukkan arus 
pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan 
urut-urutan dari ketika RFID di tap/di tempelkan di rfid reader 
maka di microkontroller nodeMCU ESP 8266 akan terima/baca rfid 
kemudian akan connect dan post data ke server kemudian php akan 
menerima inputan data dan di olah untuk di simpan di data base yg 
sudah di bikin kemudian php tampilan web akan meminta data dari 
server dan php akan kirim data hasil olahan ke nodemcu setelah itu 
akan di terima dan di analisis kemudian akan di terus kan ke LCD 
dan LED jika berhasil maka akan tapil tulisan berhasil di lcd dan 
LED kedip 2 kali, jika gagal maka LED nyala panjang dan jika 


tidak ada connection maka LED tidak akan menyala. 


Use Case Diagram 

Use Case adalah diagram yang menggambarkan website yang 
akan di buat tentang penggunaan terhadap penggunanya. Pada 
diagram terdapat satu pengguna yaitu admin. Admin dapat login, 


menampilkan data, cetak data absensi dan logout. 


49 


uc Use Case Diagram 


Use case sistem absen 


Input data dan 
RFID card 
Data kelas 


Input absensi 
Rekap absensi 


Download excel 





Gambar 4.3 Use Case Sistem Absensi 

Use Case Sistem Absensi pada gambar 4.3 merupakan 
rangkaian untuk menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh 
Admin yaitu login, setelah loginakan masuk ke beranda. Di 
beranda terdapat menu — menu yang dapat di lakukan oleh admin 
diantaranya input data dari rfid card, data kelas, input absensi, cek 


absensi, rekap absensi, download excell dan logout. 


c 
Ss 


se Case Diagram 


siswa 


ptk 








Gambar 4.4 Use Case Alat 


usecase alat absen 





Tempel kartu absen 














50 


Use Case Alat pada gambar 4.4 merupakan rangkaian untuk 


menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh Siswa dan PTK. Disini 


Siswa dan PTK hanya menempelkan rfid card pada rfid reader. 


51 


4.3.2 Activity Diagram 





Sistem 









Masukan username 
dan password 











Tampil data absen 









Cek data 





Gambar 4.5 Activity Diagram Admin 


Activity Diagram Admin pada gambar 4.5 merupakan 
rangkaian untuk menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh 
Admin untuk login dan sistem akan memvalidasi pengguna 


website. 


32 





Sistem 





Gambar 4.6 Activity Diagram Guru 
Activity Diagram Guru pada gambar 4.6 merupakan 
rangkaian untuk halaman guru melakukan absensi dengan 


menempelkan kartu absen. 


23 





Sistem 








Verifikasi data 








Gambar 4.7 Activity Diagram Siswa 
Activity Diagram Siswa pada gambar 4.7 merupakan 
rangkaian untuk halaman siswa melakukan absensi dengan 


menempelkan kartu absen. 


4. 3.3 Desain Input/Output 
Desain input output sistem absensi siswa dan guru 
menggunakan RFID berbasis IoT di SMK Telekomunikasi Harkit 


Ketanggungan Brebes dapat dilihat pada diagram blok dibawah ini. 





Gambar 4.8 Input Output 


54 


4.4 Perancangan Hardware 

Dalam perancangan hardware ini merupakan sebuah design gambar 
yang nantinya akan menjadi kunci melakukan penelitian yang sebenarnya 
untuk memudahkan dalam penelitian maka perancangan hardware dibagi 

dalam beberapa bagian seperti sebagai berikut: 

a. Perancangan Input 

Perancangan alat — alat input yang dibutuhkan untuk menjalankan 
sistem yang dibuat untuk memenuhi kinerja projek. Alat — alat input 
yang dibutuhkan dalam projek sistem absensi siswa dan guru 
menggunakan Rfid berbasis IoT di SMK Telekomunikasi Harkit 


Ketanggungan Brebes sebagai berikut: 


1. RFID Reader berfungsi untuk membaca ID RFID yang terdapat di 
kartu RFID dengan jarak paling jauh 3 cm. Selanjutnya, akan di proses 
oleh Node MCU 8266 akan di kirim ke website monitoring absensi. 


b. Perancangan Output 


Perancangan alat — alat output yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan hasil kinerja suatu proses inputan yang diolah dan di 
dapatkan hasil melalui alat — alat inputan, alat — alat output yang 
dibutuhkan dalam projek ini adalah sebagai berikut: 
1. LCD 16x2 sebagai output. LCD akan secara otomatis menampilkan 
hasil output ketika kartu RFID ditempelkan pada RFID Reader. 


Sedangkan LED sebagai output untuk memberikan informasi kartu 


55 


RFID berhasil digunakan atau tidak, dengan cara ketika berhasil maka 


lampu LED akan berkedip. 


Sl 


BAB V 


IMPLEMENTASI SISTEM 


Implementasi Sistem 


Implementasi sistem adalah tahapan untuk menerapkan konsep desain 
sistem yang telah dirancang sebelumnya agar sistem dapat beroperasi sesuai 
yang di harapkan. Melakukan metodologi penelitian maka didapatkan 
analisa sistem, analisa sistem, analisa permasalahan, serta analisa kebutuhan 
hardware dan software guna membangung sistem absensi siswa dan guru 
menggunakan rfid di smk telekomunikasi harkit ketanggungan brebes 
berbasis /oT ini. Selanjutnya, tahap perancangan sistem yaitu merancang 
sistem yang akan digunakan pada absensi siswa dan guru menggunakan rfid 


di smk telekomunikasi harkit ketanggungan brebes berbasis /oT. 


Dalam perancangan System Absensi Siswa dan Guru Menggunakan 
RFID Berbasis Internet Of Things ini menggunakan Software Arduino 
IDE untuk menulis code program dan menguploadnya ke board 


NodeMCU 8266. 


Dilanjutkan dengan perancangan sistem hardware, yaitu dengan 
memasangkan serta menyambungkan alat atau komponen lain, NodeMCU 
8266, LCD 16x2, RFID Reader, RFID Tag, kabel jumper, lampu LEDserta 
beberapa komponen lainnya. Adapun hasil dari perakitan prototype sistem 


absensi siswa dan guru menggunakan rfid ini dengan ukuran asli 23x10x6 


56 


57 


perangkat keras dan tampilan website yang digunakan untuk memenuhi 


pengendalian objek adalah sebagai berikut: 


5.1.1. Perangkat Keras 


1. Tampak Atas Absensi 


N 
ke) 
N 
le) 
“. 
)) 
- 
N 
N 
- 
PN 

N 
N 





Gambar 5.1 Tampak Atas Absensi 


58 


2. Tampak Samping Absensi 





Gambar 5.2 Tampak Samping Absensi 


3. Rangkaian 





Gambar 5.3 Rangkaian 


59 


Berdasarkan gambar diatas adalah rangkaian dari sistem kontrol 


sebagai berikut: 


Tabel 5.1 Alat beserta keterangan. 


























No Alat dan Bahan Keterangan 

1. | NodeMCU 8266 Mikrokontroller dan 
mengendalikan alat. 

2. | RFID Reader Membaca kartu RFID. 

3. | LCD Menampilkan indikator. 

4. | Lampu LED Mengetahui — RFID Tag 
setelah di tempel dan berhasil 
maka lampu akan berkedip 
jika gagal maka akan 
menyala jika tidak ada 
connection maka lampu LED 
tidak menyala. 

5. | Adaptor Memberi tegangan arus 
listrik. 

6. | Kabel Jumper Sebagai penghubung antar 








komponen. 








60 


Cara penggunaan alat pada absensi ini, yaitu: 


1. Colokan adaptor ke stop kontak. 


2. Tempelkan kartu RFID ke RFID Reader. 


3. Setelah terbaca oleh RFID Reader, maka LCD akan 


menampilkan hasilnya di layar LCD. Jika muncul tulisan 


berhasil dan lampu LED berkedip maka sistem absensi dapat 


digunakan, jika muncul tulisan gagal dan tidak ada connection 


maka sistem absensi tidak dapat digunakan. 


4. Maka di website, akan menampilkan sesuai dengan yang di 


database. 


5.1.2. Tampilan Website 


1. Database 


« C @ kecihost 


phpMyAdmin 


210 8 


Recent. Favorites 


— New 
#44 absen 
#4 absensi 
54 db, absensi 

| New 

#1. absansi 

#-P absensiguru 

#5 admin 

tip guu 

t-x kelas 

#-p siswa 
#-4 information schema 
#4 msg 
#54 periormance. schema 
4-4 phpmyadmin 
Aa test 


M Structure fi) SALA Search Ouery & Export (3 Import Operations» Privileges 4 Routines SI) Events” M 
Fiters 
Table. Action 


absensi 


absensiguru Yi 





k 
k 
Y Structur 
k 
k 
Kk 





Ini at 


ws pi Structure 4 Search He Insert @Empty @ Drop 2 Im Ld ku 
280 InnoDB latini swedish ci s6 xia os 








Gambar 5.1 Database 


61 


2. Login 


Gambar 5.2 Login 


3. Tampilan Absensi di Website 





“ Siswa 








D Logout 





Gambar 5.3 Tampilan Absensi di Website 


4. Cek Absensi Harian Siswa 


«3G 9 kocahost 





Administrato 


ft Beranda 





(& Data Kelas 


V Cek Absensi 








Dmna 


Tanggal 





62 


Cek Absensi Harian 


Kelas: XTSM 


3033289300 Ahmad Saugi Afian 


0037816698 


0020316523 Jibal Maulana 


IM. zam Munadir Tanpa Keterangan 


0044119328 Tanpa Keterangan 


| 6 | on20so9002 — IM.Seotian lay Akta Tanpa Keterangan 


dk Data Siswa 0037792573 


| 8 | 0040697539 Tanpa Keterangan 


0049437154 Tanpa Keterangan 


0037792232 
S input Absensi 0020429366 — |Zulkamain Priyanto Tanpa Keterangan 


Yuda Fajar Padilah Tanpa Keterangan 





Download Excel 





Gambar 5.4 Cek Absensi Siswa Harian 


5. Cek Absensi Harian Guru 


Administrator 





Beranda 


tk Data PTK 


S Input Absensi 


V Cek Absensi 


Ik Rekap Absensi 


| ptanma 


Tanggal 


Absensi Harian 





20180701. Asthirena Dewi Addieni 


20190620 


Irma Kholifatul Munawwaroh 





20150921 |Khaerul Umam Tanpa Keterangan 
20190620 |Nengsih Tanpa Keterangan 
20180701 (Silvia Nila Candra Permatasari Tanpa Keterangan 


180 











20190620 Sofiyatin Tanpa Keterangan 
707 


Srirahayu Tata Usaha Tanpa Keterangan 
IWandi Prasetyo Tanpa Keterangan 


Download Excel 


Gambar 5.5 Cek Absensi Harian Guru 


63 


6. Absensi siswa yang tidak hadir 


€ 53 CO locahost/absen/si 





Monitoring Siswa Tidak Hadir 
SMK Harkit Ketanggungan 
Friday, 19 June 2020 


3033289300 jAhmadSaugiAlan ”—”| XTSM | Tanpaketerangan | /' | 








|2| 0029816523 Ikbal Mauana”—” | XisM | Tanpaketerangan | £ | 

|3 | 00201080e0 JevanAngyari ”—”—”O xism | Tenpaketerangan | ? | 

Administrator ja | oozngieea8 MizamMunadir ”— | xisM | Tanpaketerangan | | 
(50019228 JMiMasuhan ”— | xism | Tanpaketerangan | | 

dosis Pejhoomoson isentanyAtam 1 Kisi | Tanpa reteangan 7 
(71003772513 Wikenadira ”— | xism | Tanpaketerangan | P | 

ls | 000097539 Poroandii ”—”—”— | xism | Tanpaketerangan | P | 

Ia Ora man jo |ooras7isa Jregar o——— |arsm | Tanpaketerangan | P | 
jiof 0037792232 KudatajarPadiah ”—”| xtsm | Tanpaketerangan | £ | 

Oo jufhoamesas Putamangryato—— Dtisu | Tengaketangan | 7 
£ Input Absensi 
SG lasf 3025527651 (pamanto”—”————— Jorsm | Tanpa Keterangan 
ju8| oo1g8se302 IpediNuriham ”— | xirsm| Tanpaketerangan | | 

IK Rekan Ahcanci 191 0020408414 IDodo Linardo XLTSM Tanoa Keterangan . 


Gambar 5.6 Absensi siswa yang tidak hadir 


7. Pengujian Absensi RFID 





Gambar 5.7 Pengujian Absensi RFID 


64 


5.2 Hasil Pengujian 


Pengujian sistem merupakan proses perangkat keras dan perangkat 
lunakuntuk menentukan apakah sistem sesuai dengan hasil yang diinginkan 
peneliti. Pengujian sistem dilakukan dengan melakukan sampel 
percobaan.Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi — 


fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan keinginan. 


Dalam melakukan pengujian, tahapan — tahapan yang dilakukan pertama 
kali adalah melakukan pengujian terhadap perangkat — perangkat inputan 


yaitu pengujian terhadap jarak ketika take kartu RFID ke RFID Reader. 


Tabel 5.2 Pengujian kartu RFID ke RFID Reader 





Hasil Pengujian 


No Komponen Uji 





1Cm 2Cm 3 Cm 4Cm 





1. | Kartu 1 (76a77la) Berhasil | Berhasil Gagal Gagal 





2. | Kartu 2 (6a162b5) Berhasil | Berhasil Berhasil Gagal 





3. | Kartu 3 (e4ce892a) Berhasil | Berhasil | Gagal Gagal 


























Tabel 5.3 Pengujian lampu LED 


65 

















No Komponen Uji Hasil Pengujian 

1. | Server mati Gagal dan lampu LED nyala. 

2. | Wifi mati Tidak ada koneksi, lampu LED mati. 
3. | Server dan Wifi nyala | Berhasil dan lampu LED berkedip. 














BAB VI 


PENUTUP 


6.1 Kesimpulan 
Adapun kesimpulan dari pembuatan Sistem Absensi Siswa dan Guru 
Menggunakan RFID di SMK Telekomunikasi Harkit Ketanggungan Brebes, 
yaitu sistem mampu mencatat identitas siswa dan guru dengan keterangan 
hadir atau tidak dengan cara take kartu RFID ke mesin Tag RFID dan 
berjalan dengan otomatis, kemudian ketika RFID sudah di take maka akan 
muncul daftar absensi di tampilan website berdasarkan database yang telah di 


inputkan identitas siswa dan guru. 


6.2 Saran 


Pengembang Sistem Absensi Siswa dan Guru Menggunakan RFID di 
SMK Telekomunikasi Harkit Ketanggungan Brebes mempunyai kelebihan 
dan kekurangan.Adapun saran — saran yang dapat disampaikan sebagai acuan 
untuk pengembangan selanjutnya dari segi bentuk maupun kinerja sistem 
dapat mencapai kesempurnaan dan memenuhi kebutuhan. Berikut saran yang 


di peroleh : 


1. Diharapkan pada penerapan selanjutnya dilengkapi dengan 
menambahkan notifikasi yang bisa terhubung kepada wali murid, agar 


wali murid bisa memantau anak — anaknya. 


66 


67 


2. Sistem ini masih mencakup local, di harapkan bisa dikembangkan untuk 


penerapan menggunakan sistem hosting. 


DAFTAR PUSTAKA 


(1) Diah, A., et all. (2017). Prototype Sistem Absensi Dengan Metode Face 
Recognition Berbasis Arduino Pada SMK NEGERI 5 Kabupaten Tangerang. 
Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia. 37-42. 

(2) Ressyda Fatima Lubis, A. M. (2011). Sistem Kehadiran Siswa Berbasis 
RFID dan WEB. Jurnal Teknik Komputer . 

(3) Rudi Santoso, A. A. (2009). Sistem Absensi Siswa Berbasis RFID. 
Jurnal Teknik Komputer . 

(4) Rahmat Sufri, Y. A. (2019). Analisis Kinerja Penggunaan Radio 
Freguency Identification (RFID) dan Ouick Response Code (OR Code) Pada 
Pencarian Data Medis. Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi , 
73-18. 

(S5) Febri Eka Purwiantono, M. S. (2019). Pemanfaatan RFID (Radio 
Freguency Identification) Sebagai Alternatif Absensi Siswa (Studi Kasus : 
SMK AR-Rahmah Sukabumi, Jawa Barat). Teknolnfo , 118-123. 

(6) Kukuh Prasetiyo Aji, U. D. (2019). Perancangan Sistem Presensi Untuk 
Pegawai Dengan RFID Berbasis IOT Menggunakan NodeMCU ESP8266 . 
Jurnal of Information Technology and Computer Science , 25-32. 

(7) Ayu Azura, W. (2018). Rancang Bangun Sistem Absensi Mahasiswa 
Menggunakan Sensor RFID dengan Database MySOL XAMPP dan Interface 


Visual Basic. Jurnal Fisika Unand , 186-193. 


68 


(8) Susanti, S. (2014). Sistem Monitoring Siswa Menggunakan Teknologi 
RFID dan Sms Gateway Berbasis Client Server (Studi Kasus : SMA Santo 


Paulus Pontianak). 


69 


LAMPIRAN 


LAMPIRAN 1 Coding 


#include KESP8266HTTPClient.h” 

#include KESP8266WiFi.h” 

#include « WiFiClient.h» 

#include XSPI.h5 

#include KXMFRC522.h5 

#define RST PIN 0 // Configurable, see typical pin layout above 
#define SS PIN 2 

#include « Wire.h» 

#include «LiguidCrystal I2C.hS 

LiguidCrystal I2C lcd(0x27, 16, 2) : // Configurable, see typical pin layout above 
MFRC522 mfrc522(SS PIN, RST PIN): 

String host - "192.168.43.211:80/absen/post db.php": 

String hasil-"", 

int rfid in: 

String read rfid, 

int buzz — 15, 


void dump byte array(byte “buffer, byte bufferSize) ( 
read rfid-"": 
for (bytei — Oi « bufferSize, i-) ( 
read rfid-read rfid # String(bufferli|, HEX), 
) 
) 


void setup/() ( 
Serial. begin(115200), 
WiFi.begin("Faull", "17082017"), 
while (WiFi.status() !- WL CONNECTED) ( 
delay(500), 
Serial.printIn(" Waiting for connection"), 


) 

pinMode(buzz, OUTPUT), 
digital Write(buzz,LOW), 
SPI.begin(), 

mfrc522.PCD Init(), 
Icd.begin(): 
Icd.backlight(), 

Icd.clear(), 

delay(1000): 


void loop() ( 
Icd.setCursor(0,0): 
led.print(" Absensi IoT "): 
led.setCursor(0, 1): 
lcd.print(" Tempel RFID | 

if (! mfrc522.PICC IsNewCardPresent/)) 
return, 
if (! mfrc522.PICC ReadCardSerial()) 

return, 

dump byte array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size), 
rfid in — read rfid.length(), 
ifrfid in?0)i 

Icd.clear(), 

Icd.setCursor(0,0): 

Icd.print(" Mengirim Data "), 

lcd.setCursor(0,0): 

String dat-"RFID —'" # read rfid , 

led.print(dat), 

if(WiFi.status)-- WL CONNECTED)I 
HTTPC-ient http, 
Serial.print("Data kirim — "): 
Serial.printIn(read rfid), 
http.begin("http://192.168.43.211:80/absen/post db.php"): 
http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"), 
String datal —"api-Nasya160107": 
String code — datal # "&rfid-" # read rfid, 
int httpCode — http.POST(String(code)), //Send the reguest 
String payload — http.getString(), //Get the response payload 
Serial.printIn(httpCode), //Print HTTP return code 
Serial.printIn(payload), //Print reguest response payload 
ifthttpCode——200) 

lcd.clear(), 

Icd.setCursor(0,0): 

led.print(" Berhasil "): 

digital Write(buzz,HIGH), 

delay(300), 

digitalWrite(buzz,LOW), 

delay(300), 

digital Write(buzz,HIGH), 

delay(300), 

digital Write(buzz,LOW), 
Jelse 
( Ied.clear(): 

Icd.setCursor(0,0): 

lcd.print(" ' Gagal "): 

digital Write(buzz,HIGH), 


delay(3000), 
digital Write(buzz,LOW), 
) 
http.end(): //Close connection 
delay(2000), 
lelsef 
lcd.clear(), 
lcd.setCursor(0,0): 
Icd.print("Tak Ada Koneksi ja 


) 

delay(3000): //Send a reguest every 30 seconds 
led.clear(), 

5 


LAMPIRAN 2 Surat Ketersediaan Observasi 


AH 
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM SITI FATIM 


SMK TELEKOMUNIKASI HARAPAN KITA KETANGGUNGAN 
Jalan. Bulakelor Km.03 Kec. Ketanggungan 52261 Kab. Brebes 





SURAT KETERANGAN 
No : 0119/SK.KS/SMKTHK/I!1/2020 


Kepala Sekolah SMK Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan ini 
menerangkan bahwa : 


Nama 11. Khaerul Umam (17041023) 
2, Ulfah Fauziyah (17041198) 
3. Fatikhatus Sa'diyah (17040087) 


Program/ Tingkat —: Diploma INI 


Jurusan : Teknik Komputer 

Instansi/ Perti : Politeknik Harapan Bersama Tegal 

Alamat Kampus : Jl. Mataram NO. 9 Pesurungan Lor Tegal 

Alamat Rumah : Ds. Larangan RTOZ/RW0S Kec, Larangan (52262) Kab Brebes. 


Benar-benar telah melaksanakan penelitian di SMK Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan 
pada tanggal 9 Maret 2020 dengan judul “Sistem Absensi Siswa dan Guru Menggunakan RFID 
Berbasis Internet Of Thing di SMK Telekomunikasi Harapan Kita Ketanggungan Brebes”, 


Demikian surat keterangan ini saya sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 


Brebes, 10 Maret 2020 





B-1 


LAMPIRAN 3 Surat Ketersediaan Dosen Pembimbing 


SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TA 


Yang bertanda tangan di bawah ini : 


Nama ! Adi Candra Kusuma, M.Pd 
NIDN :0619028903 
NIPY : 19.015.229 


Jabatan Struktural — : Koordinator Kemahasiswaan Prodi 
DIII Teknik Komputer 
Jabatan Fungsional : Lektor 
Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi pembimbing I pada Tugas Akhir 


mahasiswa berikut : 






















Nama Program Studi 
Fatikhatus Sa'diyah DIII Teknik Komputer 
Khaerul Umam 17041023 DINI Teknik Komputer 


Ulfah Fauziyah 17041198 DIII Teknik Komputer 
Judul TA : SISTEM ABSENSI SISWA DAN GURU MENGGUNAKAN RFID 
YANG DI BERBASIS INTERNET OF THINGS DI SMK 
TELEKOMUNIKASI HARAPAN KITA KETANGGUNGAN 


BREBES 


Demikian peryataan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 


Tegal, Februari 2020 


Mengetahui, 





RaisS-Pd. M.Kom 
NIPY.07.011.083 





C-1 


SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TA 


Yang bertanda tangan di bawah ini : 


Nama : Abdul Basit, S.Kom,. MT 
NIDN 1- 
— NIPY : 01.015.198 


Jabatan Struktural — : Dosen 


Jabatan Fungsional : Dosen 
Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi pembimbing II pada Tugas Akhir 


DIN Ls 
Fatikhatus Sa'diyah 17040087 Dill Teknik Komputer 


17041023 DIII Teknik Komputer 
3 | Ulfah Fauziyah 17041198 DIII Teknik Komputer 


Judul TA : SISTEM ABSENSI SISWA DAN GURU MENGGUNAKAN RFID 
BERBASIS INTERNET OF THINGS DI SMK TELEKOMUNIKASI 
HARAPAN KITA KETANGGUNGAN BREBES 


mahasiswa berikut : 










Demikian peryataan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 


Tegal, 16 Maret 2020 


Mengetahui, 
Dosen Pembimbing II, 


A it, S.Kom 
NIPY. 01.015.198 





NIPY.07.011.083 


C-2 


LAMPIRAN 4 Foto Observasi 


an 7. 





D-1 


